Pengertian Perangkat Lunak (Software) Komputer dan Fungsinya 

Pengertian Perangkat Lunak (Software) Komputer dan Fungsinya - Komputer tidak akan lepas dari 
perangkat lunak (Software) karena merupakan salah satu bagian terpenting dari komputer itu 
sendiri. Komputer merupakan sistem elektronik yg fungsinya memanipulasi data yang cepat dan 
tepat serta akurat yg telah di rancang dan di organisasikan supaya secara otomatis menerima atau 
menyimpan data input dan masukan, kemudian memprosesnya dan menghasilkan output di bawah 
pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yg tersimpan di memori (stored 
program). 

Agar dapat melakukan tugasnya itu maka diperlukanlah perangkat lunak (Software), mengapa harus 
Software (perangkat lunak)? yuk kita baca pengetian nya supaya mengetahui jawabannya 

Pengertian Perangkat Lunak (Software) Komputer 

Pengertian perangkat lunak (Software) komputer adalah sekumpulan data elektronik yg disimpan 
dan diatur oleh komputer, data elektronik yg disimpan oleh komputer itu dapat berupa program 
atau instruksi yg akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak disebut juga sebagai 
penerjemah perintah-perintah yg dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses 
oleh perangkat keras. Melalui Software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat 
menjalankan suatu perintah. 

Fungsi Perangkat Lunak (Software) 

Ada beberapa fungsi dari perangkat lunak (Software) diantaranya: 

Fungsi perangkat lunak (Software) adalah memproses data atau perintah / instruksi hingga 
mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah perintah. 

Berfungsi sebagai sarana interaksi yg menghubungkan atau menjembatani pengguna komputer 
(user) dengan perangkat keras. 

3 Golongan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Sistem Operasi 

Software sistem operasi merupakan suatu Software komplek yg mempunyai banyak fungsi. 

Fungsi yg pertama adalah untuk mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan 
CPU. 

Fungsi yang kedua adalah menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada CPU agar segala yang 
diperintahkan oleh pemakai dapat dikerjakan oleh CPU. 

Fungsi yang ketiga adalah mengatur semua proses yg terjadi di dalam CPU. 

Sistem operasi juga berfungsi sebagai tempat atau platform untuk menjalan suatu Software aplikasi. 
Contoh program berbasis Windows hanya dapat dijalankan di pada sistem operasi Windows tidak 
dapat dijalankan di linux kecuali menggunakan program converter. 

Saat ini sudah terdapat berbagai jenis Software sistem operasi yg dapat di gunakan seperti dari 
perusahaan yg paling terkenal sebagai pembuat sistem operasi yaitu "Microsoft" yg dimiliki oleh 


orang terkaya didunia "Bill Gates" dan beberapa produk yg sudah diluncurkan di antaranya adalah 
Microsoft Windows (Windows 98, Windows 2000, Windows XP, dan Windows Vista, Windows 7 dan 
Windows 8) sedangkan pesaingnya ada dari Linux (Mandrake, Ubuntu, dan Redhat) dan juga dari 
Apple. 

2. Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman (programming language) adalah bahasa yg digunakan untuk membuat 
program itu sendiri. Ada banyak bahasa pemrograman contohnya Bahasa C, C++, Visual Basic, Pascal, 
Borland, HTML, PHP, JAVA, dan masih banyak lagi. Untuk menunjang pembuatan harus 
menggunakan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang atau membuat program sesuai 
dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. 

3. Program Aplikasi 

Program aplikasi merupakan Software yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan 
pembuatannya. Program aplikasi merupakan Software yang banyak digunakan untuk membantu 
menyelesaikan tugas tertentu, seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton film, 
menghitung sejumlah angka, dan masih banyak lagi. Contoh program aplikasi seperti Microsoft 
word, excel, power point, Winamp, Media player classic, calculator, dll. 

Sekian pembahasan mengenai pengertian perangkat lunak (Software) komputer dan Fungsinya. 
Semoga yang anda baca di artikel ini dapat bermanfaat. 


